Rumah Riri 


Dede Abdurohman 
Pandu Dharma 


Hak Cipta O 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 


Rumah Riri: Buku Konsep/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 


—Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 
iv, 28 hlm. : ilus. ; 21 x 29,7 cm. 


Model Buku PAUD 
untuk anak usia 5-6 tahun 
ISBN: 978-602-244-152-6 


Penulis 
Ilustrator 
Penata Letak 


Penelaah 


Penyelia 
Kontributor Naskah 


Cetakan ke-1, 2018 


: Dede Abdurohman 
: Pandu Dharma 
: Muhsinul Fajri 


: Rennie Kusnaeni, M.Pd. 


Dr. Soraya, M.Hum. 
Ratih Zulhaggi, M.Psi. 


: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


: Diah Harianti, Nanik Suwaryani, Anggraeni, Yuke Indrati. 


Disusun dengan huruf Andika New Basic 18 pt. 


Kata Pengantar 


Buku “Rumah Riri” ini merupakan salah satu buku model PAUD pada tahap 
penjenjangan membaca awal untuk anak usia 5-6 tahun yang dikembangkan 
Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk digunakan di satuan PAUD. Buku ini 
dapat memberikan pengetahuan dan konsep kepada anak untuk mengenal 
lingkungan terdekatnya yaitu rumah, baik isinya maupun fungsinya. 


Model buku ini dibacakan oleh orangtua/pendidik/orang dewasa untuk 
menumbuhkan rasa ingin tahu anak sehingga nantinya muncul minat 
baca pada anak sejak dini. Orangtua/pendidik/orang dewasa dapat 
mengembangkan materi dalam buku ini sesuai kondisi lingkungan anak dan 
kebudayaan daerah setempat. 


Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat 
dalam proses penyelesaian buku ini. Semoga model buku ini dapat menjadi 
bahan referensi penulis lain untuk mengembangkan model buku PAUD sejenis 
dan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran di PAUD. 


Jakarta, November 2018 


Penulis 


Dede Abdurohman 


Daftar Isi 


Kata Pengantar asien een iil 
o A AN MI TAM iv 
Rumah Re se ea AAA EVRE 1-27 


Selamat datang di rumah Riri. 
Riri tinggal bersama Ayah dan Ibu. 


Teras ada di depan rumah. 
Pot tanaman ada di teras. 


Riri bermain bersama teman 
di teras. 


Pintu dan Jendela 


Ini pintu dan jendela 
rumah Riri. 


Pintu untuk jalan masuk 
dan keluar. 

Jendela untuk pergantian 
udara di dalam rumah. 


Dinding Rumah 


Ayah mengecat dinding. 
Dinding memisahkan 
ruangan di dalam rumah. 
Dinding menyangga 
atap rumah. 


Atap Rumah 


Ayah memperbaiki 
genting di atap rumah. 
Atap melindungi 

rumah dari panas 
dan hujan. 


Bagian Dalam Rumah 


Di dalam rumah, 
ada banyak ruangan. 


Ada ruang tamu, ruang 
keluarga, kamar tidur, 

dapur, ruang makan, 
dan kamar mandi. 


Ruang tamu tempat 
menerima tamu. 


Di ruang tamu, ada kursi 
dan meja. 


Ada hiasan menempel 


di dinding. a 


A 


Ruang Keluarga 


Ruang keluarga tempat 
keluarga berkumpul. 


Riri menonton televisi 
bersama Ayah dan Ibu. 


Kamar tidur tempat 
untuk beristirahat. 
Setiap hari, Riri 
merapikan tempat tidur. 


Dapur tempat untuk memasak. 
Riri membantu Ibu memasak. 
Di dapur, ada kompor, 
penggorengan, panci, 

dan peralatan dapur lainnya. 


Ruang Makan 


Ruang makan tempat untuk makan. 


Di ruang makan, ada kursi, meja 
makan, dan alat-alat makan. 


Ayo, cuci tangan sebelum makan. 


Riri mandi dan menggosok gigi 
di kamar mandi. 


Di kamar mandi, ada sabun, sampo, 
sikat gigi, pasta gigi, dan gayung. 


Tips Membuat Rumah 


Menjadi Nyaman 


e Bukalah jendela kamar setiap pagi 
hingga sore hari. 


e Rapikan kembali mainan ke dalam 
keranjang. 


e Selalu rapikan tempat tidur setelah 
bangun tidur. 


e Buanglah sampah ke tempat sampah. 


e Rawat dan siramlah tanaman di teras 
setiap hari. 


Pelaku Perbukuan 


Penulis 


Dede Abdurohman mengawali kariernya di penerbitan sebagai editor. Sekarang, 
ia bekerja sebagai editor dan penulis di salah satu penerbit. Ia dapat dihubungi di 
email: dede abah@yahoo.co.id atau FB: Dede Abdurohman. 


Ilustrator 


Pandu Dharma mulai mengawali kariernya sebagai ilustrator lepas pada tahun 
2000-an hingga sekarang. Ia dapat dihubungi di email: pandudharma19800 gmail. 
com. 


Penelaah 


Renni Kusnaeni, M.Pd., Ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat. Lulusan dari Universitas 
Islam Nusantara ini dapat dihubungi di email: rennikusnaeni@gmail.com. 


Dr. Soraya, M.Hum., Dosen dan Peneliti Bahasa Inggris dari STBA LIA Jakarta. 
Lulusan dari Program Magister Linguistik Universitas Indonesia dan Doktor pada 
Program S3 Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Jakarta ini dapat dihubungi di 
email: dear soraya@yahoo.com. 


Ratih Zulhaqqi, M.Psi., Psikolog Anak Klinik Terpadu Fakultas Psikologi Universitas 
Indonesia. Lulusan dari Program Magister Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia 
ini dapat dihubungi di email: ratih.zulhaqqi@gmail.com. 


